
SIAPAKAH 
NABI 



TERSEBUT? 



TRANSLATION FOR "WHO WAS THAT PROPHET?" 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

SIAPAKAH NABI TERSEBUT? 

Ditulis Oleh: Mir Fateh AM Shah 
Penerjemahan Oleh : Indah Purnama Azzahra 



Kaum Yahudi menunggu kedatangan seorang nabi pada zaman Yesus Kristus, 
seperti yang telah disebutkan dalam Alkitab 
"DAN INILAH KESAKSIAN YOHANES, KETIKA ORANG YAHUDI DARI YERUSSALEM MENGUTUS 
BEBERAPA IMAM DAN ORANG-ORANG LEWI KEPADANYA UNTUK MENANYAKAN DIA, "SIAPAKAH 
ENGKAU?", IA MENGAKU DAN TIDAK BERDUSTA, KATANYA, "AKU BUKAN MESIAS (KRISTUS)", LALU 
MEREKA BERTANYA KEPADANYA, "KALAU BEGITU SIAPAKAH ENGKAU? APAKAH ENGKAU ELIAS?", 
DAN IA MENJAWAB, "BUKAN". "ENGKAUKAH NABI YANG AKAN DATANG?", DAN IA MENJAWAB, 
"BUKAN" (Injil Yohanes 1 : 19-21) 

Tiga pertanyaan: 
1 .Apakah Engkau Mesias (Kristus)? 
2.Apakah Engkau Elias? 
3.Apakah Engkau nabi itu? 

Ini berarti orang Yahudi menunggu terpenuhinya tiga nubuat: 

1. Kedatangan MESIAS (Kristus) 

2. Kedatangan ELIAS 

3. Kedatangan NABI tersebut 



Seperti yang kita telah kita ketahui bahwa Sang Mesias (Kristus) tersebut adalah Yesus, kemudian disini 
muncul pertanyaan lain, siapakah Elias? Dan Yesus menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan : 

...."MEMANG ELIAS AKAN DATANG DAN MEMULIHKAN SEGALA SESUATU. DAN AKU BERKATA 
KEPADAMU, ELIAS SUDAH DATANG, TETAPI ORANG TIDAK MENGENAL DIA,"... PADA WAKTU ITU 
MENGERTILAH MURID-MURID YESUS BAHWA IA BERBICARA TENTANG YOHANES PEMBABTIS 
(Mathius17: 11-13) 

Siapakah Nabi itu? 



Sekarang mari kita mencoba memahami nubuat ketiga tentang Nabi tersebut. Jika nubuat pertama telah 
diisi oleh Yesus dan nubuat kedua oleh Yohanes pembabtis, lalu siapakah Nabi ketiga itu? 



Jika anda mempunyai Kitab Injil yang memiliki beberapa referensi maka anda akan menemukan dalam 
catatan pinggir, dimana kata kata "Nabi" atau "Nabi itu" terdapat dalam Yohanes 1:25? disini kata-kata 
tersebut mengacu kepada nubuat dalam Ulangan 18:18. Dan kata-kata "Nabi itu"- "Nabi seperti Nabi 
Musa",- "Seperti engkau ini" berarti nubuat ketiga, seperti yang terdapat dalam Ulangan 18:18 yang belum 
terpenuhi pada zaman Yesus. 



Apakah Engkau Mesias 
(Kristus)? 



Tiga Nubuat 



Apakah Engkau 
Elias? 



Apakah engkau Nabi 
itu? 



Yesus Kristus 



Yohanes Pembabtis 



Ulangan 18:18 



TUHAN BERFIRMAN KEPADA MUSA : "SEORANG NABI AKAN KUBANGKITKAN BAGI MEREKA 

DARI ANTARA SAUDARA MEREKA, SEPERTI ENGKAU INI (MUSA), AKU AKAN MENARUH FIRMAN- 

KU DALAM MULUTNYA, DAN IA AKAN MENGATAKAN KEPADA MEREKA SEGALA YANG 

KUPERINTAHKAN KEPADANYA ." (Ulangan 18:18) 



SEORANG NABI AKAN KUBANGKITKAN BAGI MEREKA 



Disini telah jelas, bahwa dia disebutkan hanya seorang nabi saja. 



DARI ANTARA SAUDARA MEREKA 



NABI IBRAHIM AS 


Nabi Ismail AS 


Saudara 


Nabi Ishaq AS 


Keturunan Nabi Ismail AS 




Keturunan Nabi Ishaq AS 


? 

■ 


Keduanya 

Merupakan 

Saudara 


Nabi Yaqub AS (yang juga 
bergelar Israil) 


Nabi Musa AS 








Nabi Isa AS 



Gambar : 2 



Nabi Ibrahim AS mempunyai dua orang istri yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishaq 
AS dan Siti Hajar Melahirkan Nabi Ismail AS. Tapi meskipun demikian nabi Ismail AS dan nabi Ishaq AS 
tetap bersaudara dan keturunan mereka juga bersaudara satu sama lain (Yahudi dan Arab). Menurut 



nubuat ini Nabi tidak boleh disebut Yahudi, "DARI ANTARA SAUDARA MEREKA" maka ini berarti adalah 
Nabi Ismail AS (Arab). 



SEPERTI ENGKAU INI (NABI MUSA) 

Untuk memudahkan kita dalam memahami tentang siapakah Nabi yang dimaksud tersebut, kita hams 
mengetahui dulu beberapa point penting tentang Nabi Musa 

> Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi pada usia 40 tahun 
>la disukai seperti seorang raja dalam negerinya. 

>la hijrah bersama dengan pengikutnya 

>Bangsanya menerimanya sebagai seorang utusan Allah 

> Allah SWT telah memberinya sebuah kitab 
>la berperang melawan orang-orang kafir. 

"...AKU AKAN MENARUH FIRMAN-KU DALAM MULUTNYA DAN IA AKAN MENGATAKAN KEPADA 
MEREKA SEGALA YANG KUPERINTAHKAN KEPADANYA." (Ulangan 18:18) 

Allah SWT memberinya sebuah kitab (Firman Allah) 



KESIMPULAN 

Hanya terdapat satu nabi yang cocok sesuai dengan nubuat tersebut dan nabi tersebut adalah Nabi 

Muhammad SAW. 

1.1a juga merupakan Nabi Allah 

2.1a juga merupakan saudara mereka (kaum bani israil) 

3.Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi pada usia 40 tahun sama seperti nabi Musa 

4.1a disukai seperti seorang raja dalam negerinya sama seperti nabi Musa 

5.1a hijrah bersama dengan pengikutnya seperti nabi Musa 

6.Bangsanya menerimanya sebagai seorang utusan Allah seperti nabi musa 

7.Allah SWT juga memberinya sebuah kitab sama seperti nabi Musa 

8.1a berperang melawan orang-orang kafir 

9.Allah SWT menurunkan sebuah kitab suci (yang dikenal sebagai Kitab suci Al Quran) kepadanya. 

Kitab suci Al Quran merupakan Firman Tuhan. Jika anda ragu anda bisa membacanya. 



Email : mirfatehalishah@gmail.com 

untuk artikel lebih lanjut silahkan kunjungi www. mirfatehalishah. com 

http//mirfatehalishah. wordpress.com 

ISLAMIC PREACHING CENTRE 
(PUSAT KAJIAN ISLAM) 



